PUTU SAN 
Nomor : 3931 K/Pdt/1998 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 


memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi 


telah mengambil putusan sebagai berikut dalam 


perkara 3 


HARBINI BIN YUSUF, beralamat di Jl.Ma- 

honi LK.II No.121 B, Kutablang Banda 

Saksi, Lhokseumawe, dalam hal ini di- 

wakili oleh kuasanya : HANAFIAH HUSEIN, 

SH dan REKAN, Pengacara beralamat di 

Geulanggang Teungoh, Bireuen, berdasar- 

kan Sirat Kuasa Khusus No.18/H28/X1I1I/ 

1996 tertanggal 4 Desember 1996 3 

Pemohon kasasi dahulu Pelawan/Pembanding 3 
melawan: 


1.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BIREUEN, 





beralamat di Jl.Medan-Banda Aceh (SP. 
IV) Bireuen Aceh Utara, bertindak un- 
tuk dan atas nama BANK RAKYAT INDONESIA 
PUSAT yang berkedudukan di Jakarta : 


2NEGARA R.I.“ cg.PEMERINTAH R.I. cg.MEN- 
TERI KEUANGAN R.I. cg.KEPALA KANTOR 


WILAYAH I BeUsP.L Ne MEDAN cg. KEPALA 
KePo3N« PeUcPeNe BANDA ACE 5 ber- 


alamat di Jl.Tgk.Chik Ditiro Gedung 
Keuangan Negara Lantai III, Banda 
Aceh : 

' Para Termohon kasasi dahulu para Ter- 


lawan - Terbanding : 


Mahkamah coco. 


- 2 - 


Mahkamah Agung tersebut : 

Membaca surat-surat yang bersangkutan : 

Nenimbang, bahwa dari surat-surat tersebut 
ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pela- 
wan telah menggugat sekarang para Termohon kasasi 
sebagai para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan 
Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil : 

bahwa antara Pelawan dengan Terlawan I adalah 
selaku Debitur dan kreditur atas dasar suatu perjan- 
jian membuka kredit, pinjaman/kredit dimaksud akan 
Pelawan angsur menurut ketentuan atau secara ber- 
tahap 3 


bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimak- 






| Sud Pelawan agunkan sejumlah harta Pelawan yang rin- 
y#lelannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan : 
23 bahwa pinjaman/kredit dengan sejumlah jamin- 
jan tersebut Felawan gunakan sebagai modal usaha dan 
— dari hasil usaha dimaksud Pelawan telah berhasil 
mengangsur pengembalian sebagian pinjaman/kredit 
tersebut kepada pihak Terlawan I : 

bahwa oleh karena sesuatu hal yang berada di 
luar kemampuan Pelawan, Usaha menjadi tersendat - 
sendat dan hal yang demikian telah mempengaruhi 
kelancaran angsuran pengembalian pinjaman/kredit 
dimaksud : 

bahwa selanjutan ternyata pihak Terlawan I 
telah melimpahkan penagihannya kepada pihak Terla- 
wan II dan pihaknya pula telah melakukan Penyitaan 
atas agunan-agunan Pelawan mengirimkan Surat Paksa, 
sebagaimana ternyata Surat tersebut No.S$P.273/PUPNC/ 
I.01/1994, tanggal 20 Juni 1995 yang bukan diberi- 


tahukan ...cEoc#owana 





ba aa 


tahukan kepada Pelawan. Selanjutnya pula Terlawan 
II dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu, 
telah mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang 
Sitaan No. SPPB$S-252/PUPNC/I.01/1994, tanggal 26 Ok- 
tober 1995 beserta lampirannya dan seterusnya me- 
ngeluarkan Pengumuman Pelelangan Umum II yang di 
muat pada Surat Kabar, sedangkan Pengumuman I ti- 
dak pernah dimuat, padahal Terlawan II tahu benar 
menurut Undang-Undang berkenaan Pengumuman harus di 
lakukan dua kali berturut-turut dalam jangka waktu 
tertentu, akan tetapi pihaknya tidak mengindahkan 
ketentuan tersebut : 

bahwa baik atas Penyitaan maupun atas Pele- 
langan Umum atas agunan-agunan Pelawan yang akan di 
lakukan pihak Terlawan II pada tanggal 12 Desember 
1996 tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 
10 (1) dan (2) Undang-Undang No.49 Prp. tahun 1960 
karenanya pula Penyitaan yang telah dilakukan oleh 
Terlawan II atas agunan-agunan Pelawan dan Pelelang- 
an Umum yang akan dilakukan pada tanggal 12 Desem- 
ber 1996 adalah suatu kekeliruan besar dan berten- 
tangan dengan Undang-Undang, sehingga tindakan Ter- 
lawan II tersebut berindikasi atas niat/itikad bu- 
ruk (te kwader trouw). 

bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas maka 
tidaklah berlebihan untuk dinyatakan Penyitaan dan 
pelelangan Umum yang akan dilakukan Terlawan II 
atas agunan-agunan Pelawan adalah tidak beralasan 
hukum dan/atau tidak sah dan adil pula untuk di- 
nyatakan bahwa pihak Pelawan adalah Pelawan yang 


benar Goed opposant : 


bahwa seecoc.. 


2 al aa 


bahwa untuk mencegah itikad buruk pihak Ter- 
lawan II yang dapat merugikan pihak Pelawan maka su- 
dah sepatutnyalah bila Pengadilan Negeri Bireuen 
memberikan putusan sela terlebih dahulu supaya Pele- 
langan Umum yang akan dilakukan atas agunan-agunan 
Pelawan pada tanggal 12 Desember 1996 dapat ditang- 
guhkan buat sementara sampai putusan dalam perkara 
ini berkekuatan hukum tetap : | 

bahwa tidak berlebihan pula bila Pengadilan 
Negeri Bireuen memberikan putusan Provisionil dalam 
perkara ini untuk mencegah terjadinya kerugian Pe- 
lawan yang lebih besar akibat perbuatan Terlawan 
II bila sesungguhnya dilaksanakan pelelangan umum 
atas agunan-agunan Pelawan : 

bahwa oleh karena ulah dan tingkah para Ter- 
2 |lawanlah maka sudah pada tempatnyalah segala biaya 
| Jvang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada me- 


reka : 





bahwa berdasarkan hal-hak tersebut diatas, 

Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen membe- 

rikan putusan sebagai berikut : 

A. DALAM PROVISI : 

- Mengabulkan tuntutan provisionil Pelawan : 

- Menghukum/memerintahkan Terlawan II untuk menun- 
da sementara Pelelangan Umum atas agunan-agunan 
Pelawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12- 
Desember 1996, sampai putusan dalam perkara ini 
berkekuatan hukum tetap : 

Be DALAM POKOK PERKARA : 

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk 


seluruhnya 3 


.. Menyatakan ...c.u...c. 


Gia 


- Nenyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (goed 
Oopposant) : 

- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan pi- 
hak Terlawan II atas agunan-agunan Pelawan berda- 
sarkan BAP-271/WNP.0O1/KP.0102/1995 tanggal 19 Sep- 
tember 1995 adalah tidak sah dan batal demi hukum. 

- Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar segala 

Y biaya yang timbul dalam bana ini : 


aka aer” 


- Mohon putusan yang seadil-adilnya 3: . 

bahwa atas gugatan Pelawan tersebut diatas, 
Terlawan I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokok 
nya atas dalil-dalil sebagai berikut : 


DALAM EKSEPSI : 







# "Menyatakan bahwa Terlawan I diajukan dalam persi- 
ye dangan adalah tidak benar sebab masalah-masalah 
ani tersebut sepenuhnya BRI telah menyerahkan kepada 
4 Y PUPN selaku Terlawan II : 

-Menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini adalah 
keputusan Badan/Pejabat TUN sehingga Pengadilan 
Negeri tidak mempunyai kewenangan terhadap masa- 
lah tersebut : 

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan 

Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu pu- 

tusannya tanggal 24 Juni 1997 No.64/Pdt.P1w/1996/ 

PNeBir yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

" A.DALAM EKSEPSI : 

di Menolak Eksepsi dari Terlawan I 3 

" B.DALAM POKOK PERKARA : 

" 1.Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak 

" beritikad baik : 


" 2.Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya. 


"3I.Menghukum ...... 


da AG ia 


" 3.Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos-ongkos 


" 


yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.146. 


"1 500.-( seratus empat puluh enam ribu lima ratus 


" rupiah) : 
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 
Pelawan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ban- 
da Aceh dengan putusannya tanggal 8 Desember 1997 
No.169/PAt/1997/PT.Aceh 5 | 

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberita- 
hukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada 
tanggal 12 Januari 1998 dan tanggal 23 Januari 1998 
kemudian terhadapnya oleh Pelawan-Pembanding dengan 
perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kua- 

AN Sa khusus tanggal 4 Desember 1996 No.18/H28/XII/ 


311996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 





| tanggal 24 Januari 1998 sebagaimana ternyata dari 
4 jarte permohonan kasasi No.4/Pdt.K/1998/PN.Bir yang 
IU dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen 
permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasa- 
Si yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepar 
niteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 
4 Pebruari 1998 : 
bahwa setelah itu oleh Terlawan II-Terban- 
ding yang pada tanggal 5 Pebruari 1998 dan tanggal 
3 Maret 1998 telah diberitahu tentang memori kasa- 
si dari Pelawan - Pembanding diajukan jawaban me- 
mori kagask Yana diterima dikepaniteraan Pengadi- 
lan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Naret 1998 3 
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo 
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepa- 


da pihak lawan dengan sekdama diajukan dalam teng- 


gang waktu 0.0... 


Na 


gang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Un- 
dang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi 
tersebut formil dapat diterima : 

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang di 
ajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya 
tersebut pada pokoknya ialah : 

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hu- 
kum, karena : | 
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah mengambil alih 
seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bi- 
reuen yang nyata-nyata tidak cukup dalam menilai/ 
mempertimbangkan alat-alat bukti (T.I-1 sampai. 
dengan T.I-16), sehingga Majelis Hakim judex | 
facti berkesimpulan bahwa tidak mungkin dibuat 
suatu surat pernyataan bersama (SPB) padahal 
yang sesungguhnya untuk setiap kali dipanggil/ 


menghadap untuk ditujukan kepada Pelawan dan re- 





lawan memenuhi isi panggilan tersebut akan te- 
tapi pihak Terlawan II-lah yang tidak menying- 
gung Sama sekali tentang surat pernyataan ber- 
sama, apalagi untuk diminta menanda tangani. 
surat tersebut 3: 

2. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam 
mempertimbangkan keselarasan penggunaan Undang- 
Undang No.49 Prp.tahun 1960 yang telah menyam- 
pingkan penerapan ketentuan Undang-Undang, de- 
ngan surat SK.Nenkeu No.293/KMK.09/1993, seha- 
rusnya ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang 
wajib diterapkan 3: 


Nenimbang : 


mengenai keberatan ad 1 : 


bahwa c..cucuoucom.»?d 


TN » 


bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, 
oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian 
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang 
suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbang- 
kan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan 
dengan dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelak- 
sanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 
30 Undang-Undang Mahkamah Agung R.I. (Undang-Un- 
dang No. 14 tahun 1985) 
mengenai keberatan ad 2 : 

bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat 


“ 


dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak 
salah menerapkan hukum : 
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diper- 


timbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ter- 





nyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini 
bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, 
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon 
kasasi : HARBINI BIN YUSUF tersebut harus ditolak. 

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi 
adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, ma- 
ka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini : 

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang 
No. 14 tahun 1970, dan Undang-Undang No. 14 tahun 


1985 yang bersangkutan : 


MENGADILI: 


Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 


HARBINI BIN YUSUF tersebut 3: 


Menghukum coc... 


9 - 


enghukum pemohon kasasi. untuk membayar bia- 
ya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan ge- 
banyak Rp.100.000. -( seratus ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya- 
waratan hahkamah Agung pada hari. Jun'at tanggal 8 - 
Oktober 1999 dengan Soeharso, SH Hakim Agung yang 
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 
Sidang, H. Soekirno, SH dan Ny.1Ij Suproptini Sum 
tarto, SH Hakin-lakim Anggota, dan diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 
14 Oktober 1999 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri 
oleh H.Soekirno, SH dan Ny.sHj Supraptini Sutarto, 
SH Hakin-Hlakim Anggota, H.Soetanto Ramlie, Si Pa- 


nitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua ba 
lah pihak, 


Hakim - Hakim Ansgota 3 K'e tu Aa : 
ttd./ ttd./ 
He Soekirno, S.H. Soeharso, S.H. 
ttd | 


Ny Hj Supraptini Sutarto,SH. 


Biaya - Biaya : 


Lu oterai Rpe 26000.— Fanitera Pengganti, “. 
Redaksi Rpe 1.000 - 


ttd./ 
3sAdministrasi Rps9750000- 


Jumlah Rps100.000.- H.Soetanto Ramlie, SH. 


Apem Bone Med ue2 Bae amber enakan te NP re 





